<OJl Jmm«i J JjUs3 

Keutamaan Zakat Infaq dan Shadaqah 

[ jjuSm ] 


Para Da'i 

Muhammad bin Abdullah At T uwaijiy 


Penterjemah 
Team Islamhouse 


Editor 

Eko Haryanto Abu Ziyad 


1428-2007 

www.islamhouse.com 


FADHILAH ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH 

Zakat merupakan salah satu pilar dari pilar islam yang lima, Allah SWT. telah 
mewajibkan bagi setiap muslim untuk mengeluarkannya sebagai penyuci harta 
mereka, yaitu bagi mereka yang telah me miliki harta sampai nishab (batas 
terendah wajibnya zakat) dan telah lewat atas kepemilikan harta tersebut masa 
haul (satu tahun bagi harta simpanan dan niaga, atau telah tiba saat memanen 
hasil pertanian). 

Banyak sekali dalil-dalil baik dari al-quran maupun as-sunnah sahihah yang 
menjelaskan tentang keutamaan zakat, infaq dan shadaqah. Sebagaimana firman 
Allah taala yang berbunyi: 

6g§op wm&m 9p(mum%oe> mm 

■ «A» 6 cftbJENB wcil\lpi$)c^ 


Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan 
shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.S. Al 
Baqarah : 277 ). 

Juga firman-Nya: 

c3xp ' Bo^djBa {r § j® bs( , 


Dan sesuatu riba ( tambahan ) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta 
manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan 
berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang 
berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S. Ar 
Ruum : 39 ) . 


■ «fi©6 qkb)EN0 waOg&l$)cf wa 


Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara 
tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. 
Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. 
(Q.S. Al Baqarah : 274 ) . 

Dalam ayat lain Allah taala berfirman: 

■ «ka&\%$ r$& 

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan 
dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu 
( menjadi ) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui. (Q.S. At Taubah : 103 ) . 

Adapun hadist-hadits Nabi yang menjelaskan akan keutamaannya antara lain : 

ls^" '5^ Jj-^j b .Jlii T 0! t OjijA ( j& 

c<L, cltA* “4 AS jA J 'j aUI -LjJ ) \ J 15 C-~L>o 

Cr*) ■ f Jd* Ajj! 'j a-Lo ijli (oIAaaj 

.aJp Jjii* ((-i* j^Ai JuAl y» ^ ® J ** 

Dari Abu Huraira radhiyallahu 'anhu bahwa seorang Arab Badui mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata, “Wahai Rasulullah! beritahu aku suatu 
amalan, bila aku mengerjakannya, aku masuk surga?”, Beliau bersabda : 
“Beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat syirik kepada-Nya, dirikan shalat, 
bayarkan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa di bulan Ramadhan,” ia berkata, 
“Aku tidak akan menambah amalan selain di atas”, tatkala orang tersebut beranjak 
keluar, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : “Siapa yang ingin melihat 
seorang lelaki dari penghuni surga maka lihatlah orang ini”. Muttafaq ’alaih. 1 

Allah SWT, adalah Dzat yang Maha Suci dan tidak akan menerima kecuali hal- 
hal yang suci dan baik, demikian juga shadaqah kecuali dari harta yang suci dan 
halal. Rasulullah SAW bersabda: 


1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1397 dan Muslim no hadist: 14. 


T 


" {j* a eJAyaJ o* ) ! T aLi J j--j Jli I JlS t if" 

pS'jj>-\ {j,jj L» S' L^s-LyaJ L^o^j ^ aDI Oli •“ *■ .)git aJJI 

. aUp jpi> (j-Jrl JlL° 0 jSsJ i a jis 

Dari Abu Huraira radhiyallahu 'anhu , ia berkata : “Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda : “Siapa yang bersedekah dengan sebiji korma yang berasal dari 
usahanya yang halal lagi baik (Allah tidak menerima kecuali dari yang halal lagi 
baik), maka sesungguhnya Allah menerima sedekah tersebut dengan tangan kanan- 
Nya kemudian Allah menjaga dan memelihamya untuk pemiliknya seperti seseorang 
di antara kalian yang menjaga dan memelihara anak kudanya. Hingga sedekah 
tersebut menjadi sebesar gunung. ” Muttafaq ’alaih. 2 

Zakat, infaq dan shadaqah memiliki fadhilah dan faedah yang sangat banyak, bahkan 
sebagian ulama telah menyebutkan lebih dari duapuluh faedah, diantaranya: 

1- Ia bisa meredam kemurkaan Allah, Rasulullah SAW, bersabda: " 
Sesunggunhnya shadaqah secara sembunyi-sembunyi bisa memadamkan 
kemurkaan Rabb (Allah)" (Shahih At-targhib) 

2- Menghapuskan kesalahan seorang hamba, beliau bersabda: 'Dan 

Shadaqah bisa menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan 
api" (Shahih At-targhib) 

3- Orang yang besedekah dengan ikhlas akan mendapatkan 
perlindungan dan naungan Arsy di hari kiamat. Rasulullah saw 
bersabda: "Tujuh kelompok yang akan mendapatkan naungan dari Allah 
pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya diantaranya yaitu: 
"Seseorang yang menyedekahkan hartanya dengan sembunyi-sembunyi 
sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan 
kanannya." (Muttafaq 'alaih) 

4- Sebagai obat bagi berbagai macam penyakit baik penyakit jasmani 
maupun rohani. Rasulullah saw, bersabda: "Obatilah orang-orang yang 
sakit diantaramu dengan shadaqah." (Shahih At-targhib) beliau juga 
bersabda kepada orang yang mengeluhkan tentang kekerasan hatinya: "Jika 
engkau ingin melunakkan hatimu maka berilah makan pada orang miskin 
dan usaplah kepala anak yatim." (HR. Ahmad) 

5- Sebagai penolak berbagai macam bencana dan musibah. 

2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1410 dan Muslim no hadist: 1014. 


r 



6- Orang yang berinfaq akan didoakan oleh malaikat setiap hari 

sebagaimana sabda Rasulullah saw: "Tidaklah dating suatu hari kecuali 
akan turun dua malaikat yang salah satunya mengatakan, "Ya, Allah berilah 
orang-orang yang berinfaq itu balasan, dan yang lain mengatakan, "Ya, 
Allah berilah pada orang yang bakhil kebinasaan (hartanya)." (Muttafaq 
'alaihi) 

7- Orang yang membayar zakat akan Allah berkahi hartanya, Rasulullah 
saw bersabda: "Tidaklah shadaqah itu mengurangi harta." (HR. Muslim) 

8- Allah akan melipatgandakan pahala orang yang bersedekah, (QS. Al- 
Baqarah: 245) 

9- Shadaqah merupakan indikasi kebenaran iman seseorang, Rasulullah 
saw bersabda, "Shadaqah merupakan bukti (keimanan)." (HR.Muslim) 

10- Shadaqah merupakan pembersih harta dan mensucikannya dari 
kotoran, sebagaimana wasiat beliau kepada para pedagang, " Wahai para 
pedagang sesungguhnya jual beli ini dicampuri dengan perbuatan sia-sia 
dan sumpah oleh karena bersihkanlah ia dengan shadaqah." (HR. Ahmad, 
Nasai dan Ibnu Majah juga disebutkan dalam Shahih Al-Jami'). 

Inilah beberapa manfaat dan faidah dari zakat, infaq, dan shadaqah yang 
disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, kita memohon semoga Allah SWT 
menjadikan kita termasuk orang-orang yang senang berinfaq dan bershadaqah serta 
menunaikan zakat dengan ikhlas karena mengharap wajah dan keridhaan-Nya, amin 
ya rabbal 'alamin. 

Abu Ziyad 
Sumber: 

-Mukhtashar al-Fiqh al-Islamy, Muhammad At-Tuwaijry. 

-Shadaqah, fadhailuha wa anwa'uha, Dar-Al Qashim 


i 


